' 
suaragembal 


ada mulanya, sebutan 

Kristen bukanlah sebut- 

an dari nama agama 
tertentu, melainkan label yang 
disematkan pada orang-orang 
yang menjadi pengikut Kristus 
atau orang yang hidup seperti 
Kristus. 

Akhir-akhir ini kita sering 
menjumpai istilah kristen du- 
niawi dan kristen rohani, Kris- 
ten duniawi adalah orang yang 
mengaku kristen tapi perilaku- 
nya tidak sesuai Alkitab. Seba- 
liknya, kristen rohani adalah 
sebutan untuk orang yang 
mendasarkan hidupnya pada 
firman Tuhan, atau disebut ju- 
ga kristen sejati. 

Ketika Anda mengenakan 
nama Kristen, tahukah Anda 
bahwa nama tersebut menun- 
tut sebuah tanggung jawab. 
Billy Graham, seorang peng- 
khotbah terkenal, mengatakan 
*Setiap orang Kristen bertang- 
gung jawab untuk memiliki hu- 
bungan pribadi dengan Allah". 
Jadi, setiap orang Kristen harus 
mengenal siapa yang ia yakini 
dan percayai serta bagaimana 
ia harus meneladaniNya. 


Pengertian & perbuatan 
Tahukah Anda bahwa pe- 
ngertian kita mendahului per- 
buatan kita. Perbuatan kita di- 

tentukan dari apa yang kita 
mengerti dan rasakan tentang 
sesuatu hal. Jika pengertian ki- 
ta salah, maka perbuatan yang 
kita lakukan pun salah, sebaik 
apapun itu menurut kita. 

Proses mengerti inilah yang 
disinggung oleh Paulus dalam 
Roma 12: 1-2 tentang pemba- 
haruan akal budi. Dosa telah 
merusak segala hal termasuk 
pengertian kita akan Allah. 
Oleh karena itu diperlukan 
pembaharuan akal budi untuk 
bisa berlaku benar di hadapan 
Allah. 

Pembaharuan akal budi 
adalah kasih karunia Tuhan se- 
telah kita diselamatkan. Dise- 
but kasih karunia karena hal itu 


telah tersedia sebelumnya, di- 
berikan secara cuma-cuma, ke- 
pada kita yang sebenarnya tidak 
layak menerimanya. Tidak ada 
seorang pun yang dapat me- 
ngerti Allah, kecuali Allah sendiri 
yang mengijinkannya. 

Setelah mengerti, kita akan 
diperhadapkan pada proses me- 
milih dan memutuskan yang ka- 
dang bisa menjadi sangat sulit 
dalam kehidupan kekristenan, 
karena banyak hal yang ba- 
tasannya sangat kabur. Wilayah 
ini biasa disebut area abu-abu, 


duniawi 
& . 
rohani 


Puji Tuhan, Allah tidak 
membiarkan kita. Dalam 'Pepe- 
rangan' menghadapi tantangan 
ini, kita mendapat karunia ter- 
baikNya, yakni FirmanNya (Alki- 
tab) dan Roh KudusNya. 

Tidak ada jalan lain untuk 
bisa mengenal Tuhan selain le- 
wat pembacaan dan pere- 
nungan FirmanNya secara rutin. 
Untuk mengerti lebih dalam, ki- 
ta berdoa dan meminta pim- 
pinan Roh Kudus untuk peka 
mendengarkan suaraNya, dan 
dengan terus-menerus menjalin 
hubungan yang intim dengan 
Tuhan. 


Kristen Sejati 

ri-ciri orang Kristen yang 
dipimpin oleh Roh Kudus, anta- 
ra lain: 

Pertama, ada perubahan 
pola pikir dan paradigma (Roma 
12:18-25). Roh Kudus meng- 
ajarkan segala sesuatu, dan me- 


ngingatkan kita akan apa yang 
baik menurut cara pandang Tu- 
han, bukan cara pandang kita 
(Yoh. 14:26). 

Banyak orang Kristen tidak 
mengalami perubahan hidup 
karena cara berpikir yang belum 
berubah. Orang Kristen rohani 
adalah orang yang memandang 
kehidupannya dari sudut pan- 
dang Tuhan. 

Orang yang mengakui ke- 
daulatan Tuhan di atas segala- 
nya, tidak membanding- 
bandingkan dirinya dengan 


Pdm. John Lie SN 
(Gembala GMS St. Tulungagung) 


orang lain. Ia tidak mudah iri 
hati, cemburu atau tinggi hati. 

Kedua, mengenal rencana 
Tuhan dalam hidupnya (Roma 
8:18-25). Banyak orang percaya 
pada pribadi Roh Kudus yang 
berkuasa, yang mampu menye- 
lamatkan, memulihkan, dan 
menyembuhkan. 

Tapi ironis, tidak sedikit yang 
yang tidak mengenal rencana 
Tuhan atas hidup mereka secara 
pribadi. Contoh kecil terjadi di 
FKA. Beberapa orang melihat 
kesembuhan terjadi, dan mere- 
ka percaya bahwa itu asalnya 
dari Tuhan, tetapi mereka tidak 
percaya bahwa kesembuhan itu 
juga bisa terjadi atas diri mere- 


а. 

Jika dia tidak mengenal ren- 
cana Tuhan atas dirinya secara 
pribadi, bagaimana dia bisa 
mengalami kuasa Tuhan. Orang 
Kristen sejati mengenal Tuhan 
dan rencananya yang ajaib da- 
lam kehidupan pribadi mereka. 

Ketiga, menghasilkan 
buah-buah roh dalam kehidup- 
annya (Gal.5:16-23). Buah roh 
adalah buah yang harus dihasil- 
kan oleh setiap orang percaya 
yang telah lahir baru (dilahirkan 
oleh Roh Kudus). 

Buah itu berupa perubahan 
karakter dan pertumbuhan ro- 
hani yang terus-menerus men- 
jadi semakin serupa Kristus 
(Kol.3:9-10), 

Keempat, rendah hati 
(Yak.4:6: Gal. 5:25-26). Orang 
Kristen sejati selalu rendah hati 
baik di hadapan Tuhan maupun 
di hadapan manusia, karena ia 
tahu bahwa apa pun yang dite- 
rimanya adalah karena anuge- 


| rah Tuhan. 


Seperti pepatah “Buah ja- 
tuh tidak jauh dari pohonnya", 
Demikian juga dengan kehidup- 


| ап anak-anak Allah, Semakin 


lama mereka tambah tumbuh 
berkembang menjadi dewasa 
dan semakin serupa dengan 
Kristus. 

Pertanyaan yang perlu diaju- 
kan sebenarnya bukan apakah 
saya seorang Kristen duniawi 
atau Kristen rohani, karena se- 
mua berada dalam proses pen- 
dewasaan di dalam Kristus. Te- 
tapi apakah dengan kehadiran 
kita orang-orang bisa merasa- 
kan kehadiran Allah? Dan ketika 
mereka bisa merasakan Allah 
apakah mereka bisa bersyukur 
dan memuliakan namaNya? 
Segala kemuliaan hanya bagi 
Tuhan. ш 


ie 


PEMIMPIN REDAKSI: Pit. Hengly Sukondro 


PENASEHAT: Pdt. Jusuf Soetonto, Pdt. Philip Montoto, BRE, 
Pdt, Judy Koesmonto, Pdm, Caleb Motonisllem, MBA BAS. REDAKTUR PELAKSANA: Agung Ptosetyo 
Warta "Mawar Sharon” diterbitkan setiap minggu untuk memfasilitasi pertumbuhan rohoni don iman jemaat Gereja Mawar Sharon, 
WARTA NO.133 THN.X/ 08 JULI 2007. REDAKSI WARTA MAWAR SHARON: Jl. Cempaka 24, Surabaya. E-mail Info@gns.ord@ TELP: (031) 5451335 
(HUNTING) & FAX: (62-31) 5222452 Persembahan Anda Untuk Gereja Mawar Sharon dan Bukit Doo Immanuel dapat 
ditronsfer kes No. Rek /CO10.049.700 O BCA Veteran -Surabaya - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


Рап, Cothorino Kusumadewi, 
TATA LETAK: Yonathan Kuniowon 


spanduk dipasang di beberapa jalan protokol, 

memasang iklan di spot radio selama 2 
minggu berturut-turut, mengadakan talk show 
tentang FKA, pemutaran cuplikan FKA-FKA 
sebelumnya di stasiun TV lokal, dan membagikan 
brosur di jalan-jalan, rumah, toko, sekolah, bahkan 
rumah sakit. 

Satu hari sebelum FKA 8 berlangsung, seluruh 
jemaat melakukan doa keliling di seluruh Yogyakarta 
dan doa pengurapan oleh Pdm. Antoni Moelyono, 
selaku Gembala Satelit Jogjakarta. Beliau mendapat 
impresi bahwa tangan anak-anak muda akan dipakai 
Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. 


р РКА 8 berjalan gencar. Spanduk- 


kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kesembuhan 
dan pemulihan. 

Saat relay berlangsung, siaran sempat putus 
beberapa saat, tapi secara keseluruhan tidak 
mengganggu ibadah. Saat altar call, Pdm. Antoni 
memanggil orang-orang untuk berdamai dengan 
Allah dan menerima Yesus sebagai Juruselamat 
pribadi, kemudian dilanjutkan dengan panggilan 
Untuk orang-orang sakit. Hadirat Allah begitu 
dahsyat. Banyak orang meresponi panggilan 
tersebut. 

Pada hari kedua, ibadah berjalan dengan lancar. 
Sebelum relay berlangsung, ibadah dibuka dengan 
kesaksian dari orang-orang yang mengalami 


Laporan Kemenangan FKA 8 GMS Ye 


Sebelum ibadah FKA 8 dimulai, tepat pk. 17.00 
WIB, seluruh panitia dengan dress code hitam mulai 
berdoa bersama, Mereka terdiri dari tim PAW, pendoa, 
usher, multimedia dan konselor. Selesai doa, para 
usher langsung menyambut jiwa-jiwa yang datang 
dengan penuh antusias.. 

Ada seorang ibu yang lumpuh karena stroke 
datang bersama jemaat. Karena terbatasnya kapasitas 
mobil, maka kursi rodanya tidak dibawa. Melihat hal 
ini, panitia dengan sigap menggotong ibu tersebut 
dengan kursi yang diambil dari ruang ibadah. 

Ada seorang gadis mengalami TBC tulang dan 
terdapat keretakan tulang pinggang. la dibawa dari 
rumahnya sejauh 1,5 jam perjalanan dengan mobil 
box jemaat dan diturunkan dengan memakai tandu 
yang dipinjam dari salah satu Puskesmas setempat. 
Melihat hal itu, saya teringat salah satu kisah Alkitab 
tentang seorang lumpuh yang diangkut teman- 
temannya untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Dan 
orang lumpuh itu pun akhirnya menerima 
kesembuhan dikarenakan iman dari 4 orang 
sahabatnya itu. 

Pada hari pertama FKA 8, tepat pk. 18.00 WIB, 
Рат. Antoni selaku Gembala GMS Satelit Yogyakarta 
memberikan penjelasan bahwa pada hari itu tidak 
sedang terjadi pengobatan alternatif, praktek 
magis/klenik namun yang percaya dengan iman 


kesembuhan. Saat Bpk. Philip Mantofa mengajak 
tangan-tangan untuk saling bergandengan dan 
bersekutu Roh Kudus yang belum pernah mereka 
alami sebelumnya. Tangisan mulai terdengar dan 
Tuhan terus bekerja memberi pelepasan, 
penghiburan, kekuatan serta mujizat. 

Ада seorang nenek yang buta total sejak 3 bulan 
yang lalu setelah didoakan di FKA 8 hari pertama 
mulai dapat melihat terang dan membedakan warna. 
Puji Tuhan! Kemudian ada juga seorang Bapak 
merasa gatal-gatal di kakinya yang tak kunjung 
sembuh. Setelah didoakan kakinya tidak gatal lagi. 

Istri Bapak Pandu Hasan yang sudah 10 tahun 
mengalami stroke dan duduk di kursi roda dapat 
menggerakkan kakinya. 

Seorang gadis kesulitan berbicara karena sakit di 
tenggorokannya, saat itu, dalam kurun waktu 15 
menit, bisa berseru-seru memanggil nama Yesus 
tanpa rasa sakit sedikitpun. Ibu Agustin yang sakit 
punggung akut juga disembuhkan Tuhan. Selain 
kesembuhan, ada keluarga seorang Bapak yang 
keluarganya memperoleh pemulihan. 

Tercatat 600 orang hadir selama dua hari FKA 8 
di Yogyakarta, dan seratus orang menyerahkan kartu 
permohonan doa. Sungguh, mujizat dan kasih-Nya 
tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. 
Soli deo Gloria!!! (Pdp. Frety Dermawan S.Sn) 


Kristus sehingga siaran langsung FKA 8 

dapat dilaksanakan di Makasar. Pada hari 
pertama (8/6), siaran langsung FKA 8 dihadiri 
oleh kurang lebih 200 orang. Orang-orang hadir 
dengan penuh antusias menyambut kuasa dan 
jamahan Roh Kudus. 

Saat penyampaian Firman Tuhan oleh Ps. 
Philip Mantofa, sempat terjadi gangguan teknis 
sehingga siaran langsung menjadi putus 
beberapa saat. Meskipun demikian, hal itu tidak 
menyurutkan antusiasme jemaat untuk memuji 
dan memuliakan Tuhan. 

Malam itu banyak orang dijamah Tuhan 
secara langsung! Ibu Inggrawati, 72 tahun, 
selama 2 tahun belakangan ini pendengarannya 
bermasalah, disembuhkan Tuhan, dan 


P: syukur atas anugerah Tuhan Yesus 


pendengarannya dipulihkan. 

Ibu Hesti, 48 tahun, menderita kram di 
tangan dan lehernya sehingga tidak bisa 
digerakkan. Tetapi pada saat pujian dinaikkan, 
beliau disembuhkan Tuhan. Kini, beliau bisa 
menggerakkan tangan dan lehernya kembali, 

Ibu Rika, 23 tahun, menderita sakit 
punggung berkepanjangan sehingga tidak bisa 
bergerak bebas. Pada malam itu, beliau 
disembuhkan dan dapat bergerak dengan lebih 
leluasa tanpa rasa sakit. Puji Tuhan! 

Ibu Christine, 72 tahun, kaki dan tangannya 
tidak bisa digerakkan karena stroke. Puji Tuhan, 
malam itu dipulihkan Tuhan sehingga bisa 
digerakkan lagi. 

Saudari Etting, 16 tahun, menderita 


muntah darah selama 3 minggu. Malam itu, ia 
dipulihkan Tuhan dan muntah darahnya 
berhenti total. 

Sungguh kuasa Tuhan tidak terbatas oleh 
ruang dan waktu. Asal kita percaya dan beriman 
dengan sungguh-sungguh kepadaNya, maka 
Allah yang berkuasa akan memberi pemulihan 
dan kesembuhan. Bagi Allah tidak ada yang 
mustahil. Haleluya! 

Antusiasme jemaat di hari kedua FKA 8 
Makasar (9/6) tidak kalah dengan hari pertama. 
Saat Ps. Philip Mantofa mengajak semua jemaat 
baik di Surabaya dan di mana pun berada untuk 
bergandengan tangan, setiap jemaat yang hadir 
merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. 

Mujizat Tuhan terus melawat umatNya. 
Saudari Gad, 15 tahun, mengalami jamahan 


Tuhan. la mengalami kelepasan dan damai 
sejahtera dari Tuhan. 

Bapak Markus, 31 tahun, yang ketika 
datang harus dibopong, namun pada malam itu 
disembuhkan Tuhan dan beliau bisa berjalan 
kembali, 

Ibu Yohana, merasakan sakit di tangannya 
selama 3 bulan terakhir. Pada malam itu Tuhan 
menyembuhkan tangannya sehingga bisa 
digerakkan lagi tanpa rasa sakit, Puji Tuhan! 

Selama dua hari mengikuti siaran langsung 
FKA 8 di Makasar, selain banyak orang yang 
disembuhkan, dilepaskan dan dipulihkan, 
banyak orang yang menerima Yesus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat pribadi. Puji Tuhan! 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. m 


eski sebelumnya banyak rintangan 
menghadang, seperti genzet yang rusak 
dan hujan yang terus turun, namun 


M 


jemaat GMS "City Harvest" Pontianak tetap antusias 
mempersiapkan Ibadah FKA 8. Setiap jemaat bahu- 
membahu membagikan brosur di sekolah-sekolah, 
perempatan-perempatan jalan, rumah-rumah dan 
tempat-tempat strategis lain di Kota Pontianak. 


Hari pertama 

Sebelum ibadah dimulai, seluruh panitia 
berkumpul pada pukul 17.00 WIB untuk brifing 
dan berdoa bersama. Satu jam kemudian para 
panitia mulai bertugas di tempatnya masing- 
masing. Para usher dan konselor menyambut 
setiap jemaat yang hadir dengan menawarkan 
secangkir kopi hangat. Ibadah FKA 8 malam 


06 


„арогап Kemenar І 


Bg satellitenews 


pertama dihadiri 217 orang. 

Saat Ps. Philip Mantofa menyampaikan 
Firman Tuhan tentang tangan Tuhan yang 
berlubang karena pecahnya bejana tanah liat 
ditanganNya dari Kitab Yeremia 18, siaran sempat 
putus selama beberapa waktu. Meski demikian, 
hal itu tidak menurunkan semangat orang-orang 
untuk menunggu dengan sabar. 

Setelah selesai penyampaian Firman Tuhan, 
hadirat Tuhan sangat kuat terasa melawat 
umatNya. Puji Tuhan ada beberapa orang yang 
dijamah Tuhan dan dipulihkan. Pada saat altar 
call, puluhan orang memutuskan untuk menerima 
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Puji Tuhan! 


Hari Kedua 

Seluruh panitia berdoa dengan sungguh- 
sungguh agar setiap orang yang hadir mengalami 
sebuah perjumpaan yang tidak akan terlupakan di 
FKA 8 ini. Pada hari kedua, jumlah jemaat yang 
hadir 218 jiwa. 

Saat Ps. Philip menyampaikan beban di 


FKA 8 Live 


MS City Harvest Pontianak 


dalam hatinya, di mana Beliau melihat jiwa-jiwa 
diselamatkan dan disembuhkan, mujizat terjadi! 
Saat penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan yang 
begitu kuat mengalir dari Gedung Jatim Expo 
International menembus ruang melalui screen 
LCD. Banyak orang menerima penyataan 
(pewahyuan) dari Tuhan tentang pribadi Roh 
Kudus. Saat menyembah, jemaat semakin larut 
dalam suatu dimensi yang tidak biasa, yakni suatu 
dimensi dimana Tuhan terasa begitu dekat, 
sedekat nafas kita, Banyak orang yang dijamah 
Tuhan. Mereka menangis bahkan berlutut di 
hadapan Yang Maha Kudus. 

Saat ruang kesaksian dibuka, ada 3 remaja 
yang mengalami pelepasan. Ada seorang Bapak 
yang menderita stroke dan kejang-kejang 
disembuhkan. Ada seorang ibu yang menderita 
darah tinggi, disembuhkan. Kemudian, ada 
seorang ibu datang dengan kaki yang lemah, 
namun ia pulang dengan keadaan yang baru, 
kakinya menjadi kuat kembali. Ibu tersebut 
bersaksi dengan sangat antusias dan 
bersemangat. Ada lagi seorang pelajar yang 
disembuhkan dari gondok. Ada yang 
disembuhkan dari sakit maag sekaligus dibaptis 
Roh Kudus untuk pertama kalinya. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan ! 


etreat anak yang mengambil tema "The 

Warior" tahun ini diikuti oleh 235 anak 

dan 48 kakak pembina. Mereka berasal 
dari Medan dan kota-kota di Pulau Jawa seperti 
Surabaya, Malang, Jember, Salatiga, Yogyakarta 
dan Madura. Khusus dari Madura mengirimkan 
15 anak karena pada tahun lalu seorang anak 
dari sana diubahkan hidupnya secara luar biasa 
oleh Tuhan melalui retreat anak GMS. 

"Berbeda dengan tahun lalu yang 
bertemakan kepemimpin-an, retreat kali ini 
bertujuan untuk 
membangkitkan pendoa- 
pendoa anak yang memiliki 
gaya hidup seorang 
penyembah" demikian 
penjelasan Kak Kak 
Margareth selaku Ketua 
Panitia Retreat Anak GMS 
2007. 

Pada sesi pertama 
retreat Kak Hengly, selaku 
gembala Gereja Anak, 
menjelaskan kepada anak- 
anak bahwa sebagai prajurit 
Kristus anak-anak harus 
berani menderita, dalam arti 
menolak dosa (2 Tim.2:3-4). 
"Pray more, sin no more!", 
demikian teriak anak-anak 
menanggapinya. 

Disambung di sesi 
kedua, lewat cerita 
Bartimeus di Markus 10:46- 
52, Kak Hengly mengajarkan 
supaya anak-anak mau 
berdoa kepada Tuhan 
dengan penuh kerinduan. 

Pada hari kedua di sesi 
berikutnya, Kak Aris 
menyampaikan khotbahnya 
tentang Abraham yang diuji 
Tuhan (Kej.22:1-19). Di sini 
anak-anak diajar untuk 
mempersembahkan milik 
mereka yang paling 
berharga bagi Yesus. 

Anak-anak kemudian mengikuti praktek 
doa. Secara berkelompok mereka mengambil 
tempat-tempat tertentu untuk berdoa sesuai 
dengan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati 
mereka. 


RETREAT EAGLEKIDS & EAGLETEENS 
BDI, 27 - 29 JUNI 2007 


"PRAY MORE!, 
SIN NO MORE!" 


Sore harinya, Kak Philip menyampaikan sesi 
tentang Roh Doa. Beliau mengajarkan bahwa 
doa bisa mencuci dosa kita setiap hari dan dalam 
doa ada kuasa. Selesai makan malam, Kak Philip 
melanjutkan sesinya dengan memberi 
kesempatan kepada anak-anak untuk bersaksi 
tentang apa yang mereka dapat selama retreat. 
Kemudian, Kak Philip berbicara tentang 
pentingnya baptisan Roh Kudus dan kepenuhan 
Roh Kudus. 

Saat altar call, anak-anak yang duduk 
diminta untuk 
mendoakan teman- 
temannya yang rindu 
dapat baptisan Roh 
Kudus. Suasana sungguh 
mengharukan, anak-anak 
dengan antusias bahkan 
ada yang menangis 
berdoa supaya temannya 
mengalami kepenuhan 
Roh Kudus. 

Setelah acara selesai 
pun, di kamar-kamar 
mereka masih memuji dan 
menyembah Tuhan. Di 
salah satu kamar, ada anak 
yang rebah dalam roh 
setelah didoakan oleh 
teman-temannya satu 
kamar. Hadirat Tuhan 
benar-benar telah 
menguasai hati anak- 
anak. 

Malam itu Kak Philip 
menyampaikan beberapa 
nubutan antara lain: pada 
FKA selanjutnya di 
Surabaya ratusan anak- 
anak akan terlibat sebagai 
tim doa, dan anak-anak 
Medan akan banyak 
dipakai Tuhan menjadi 
hambaNya. 

Pada hari terakhir, 
sebelum pulang, Kak Amel 
mengajak anak-anak 
untuk melakukan tindakan profetik dengan 
berdoa. Mereka berkeliling ke 20 pos yang telah 
disediakan. Di masing-masing pos mereka 
melakukan dua halyaitu fun (permainan) dan 
doa (sesuai tema yang ditentukan). ш . 


07 


ada hari Kamis (14/6) sampai Sabtu 

(16/6) yang lalu, Bapak Jusuf S. Soetanto 

selaku Gembala Sinode GMS bersama 
para Gembala dari Regional Sidoarjo seperti 
Pdt. Suko Pardjono (Gembala Reg. Sidoarjo 
dari Sat. Sidoarjo), Pdm. Paulus AW dan Bapak 
Rudi (Sat. Mojokerto), Pdp. Andreas beserta 
istri (Sat. Jombang), Pdm. John Lie (Sat. 
Tulungagung), Pdm. Antoni M. (Sat. 
Yogyakarta), Pdm. Ardi (Sat. Malang), Pdm. 
Samuel Muji beserta istri (Sat. Jember), dan 
Pdm. Shiendy Lay (Sat. Ambon) yang mewakili 
satelit-satelit di Kepulauan Maluku melakukan 
tour perkunjungan ke satelit-satelit yang 
berada di bawah naungan GMS Regional 
Sidoarjo. Beberapa orang dari tim Sidoarjo 
juga ikut serta dalam rombongan perjalanan 
ini. 

Selain untuk membangun persekutuan 
dengan Gembala Sinode, perjalanan ini 
penting untuk melihat perkembangan satelit- 
satelit yang ada di bawah kewenangan 
Regional Sidoarjo. Tetapi, mengingat 
terbatasnya waktu dan jauhnya jarak, tidak 
semua satelit dalam Regional Sidoarjo 
mendapat kunjungan pada waktu yang sama, 
seperti Sat. Yogyakarta dan Kepaulauan 
Maluku. Namun, ke depan, Badan Pengurus 
Regional Sidoarjo akan merencanakan 
perkunjungan ke satelit-satelit tersebut. 

Perjalanan dimulai dari Satelit Sidoarjo. 
Setelah selesai ibadah bersama, tepat pukul 
09.45 WIB, rombongan menuju ke Satelit 
Mojokerto dengan naik bis. Sempat singgah ke 
GKJW Mojokerto untuk melihat gedung gereja 
yang dalam proses pengalihan kepemilikan. 
Setelah menikmati makanan khas daerah 
tersebut, pada pukul 12.30 WIB, perjalanan 
dilanjutkan menuju Satelit Jombang. 


08 


Pada pukul 14.30 WIB rombongan 
melanjutkan perjalanan menuju Satelit 
Tulungagung yang beberapa waktu lalu 
mengadakan KKR "A Trip to Hell". Dalam 
perjalanan, kami melewati Kota Kediri yang 
merupakan kota kelahiran dari Gembala Sinode 
GMS, Pdt. Jusuf S. Soetanto. 

Setelah meninjau gedung dan 
mendengarkan pemaparan perkembangan 
jemaat di Tulungagung oleh Pdm. John Lie SN, 
rombongan menuju ke Rumah Doa El Shaday 
untuk beristirahat. Pemandangan di sekitar 
rumah ini cukup indah karena terletak di 
pinggir pantai Prigi. 

Setelah makan malam dan bersekutu 
bersama, acara dilanjutkan dengan makan 
jagung bakar, Tapi mengingat padatnya acara 
pada itu, banyak anggota rombongan 
langsung menuju kamar masing-masing untuk 
beristirahat. 

Pagi harinya, pukul 08.00 WIB, setelah 
sarapan pagi, rombongan melanjutkan 
perjalanan menuju Satelit Malang. Perjalanan 
selama 4 jam 30 menit ini sempat melewati 
Kota Patriot, Blitar dan Bendungan Karangkates 
yang indah. Tepat pukul 12.30, rombongan 
sampai di Kota Apel, Malang. Perlu diketahui, 
letak Gedung Gereja kita tepat di belakang 
rumah Ibu Jusuf Soetanto, Ibu Gembala Sinode 
GMS. 

Setelah cukup dikenyangkan oleh berkat 
jasmani dari tuan rumah, pada pukul 13.30 WIB 
perjalanan dilanjutkan ke Satelit Jember. 
Sesampainya di sana, rombongan disambut 
oleh jemaat yang ternyata sudah menunggu di 
gereja. Setelah menyaksikan tayangan 
perjalanan pelayanan Satelit Jember, jemaat di 
sana memberkati rombongan dengan pujian 
yang mereka ciptakan sendiri. m 


NANTIKAN FKA BERIKUTNYA..... Waktu pembelahan kemas 08, 
Ibu Cici (istri Pak Paulus, Gem- 
Perjumpaan dengan siapa yang dapat bala Kemas 08 yang baru) 
mengubah hidup seseorang selamanya? bahwa kesembuhan bukan saja 
Kalau bukan perjumpaan dengan Tuhan tidak dialami jemaat tetapi juga para 
FESTIVAL mungkin hal itu terjadi! Paulus mengalami | pekerja/panitia/usher. Waktu itu 
KUASA perubahan paradigma dan hidupnya beru- | Ibu Cici mengalami alergi se- 
bah total ketika ia berjumpa dengan Tuhan di hingga seluruh tubuhnya bintik- 
ALLAH jalan menuju Damsyik: la, Anda dan saya bintik merah pada hari pertama 
adalah bukti nyata tentang perubahan hidup КАЗ dan masih tetap ada hing- 
kita setelah kita berjumpa dengan Tuhan. ga pulang ke rumah. Esoknya 


saat ia bangun, ia sembuh. 
Nantikan sebuah perjumpaan yang tak ter- (HendarT-Medan) 
lupakan dengan Tuhan, dalam sebuah kebak- 
tian yang penuh hadirat Allah dan kuasaNya 
di FKA berikutnya. Jangan lewatkan! Alami 
dan nikmati visitasi Allah di dalam hidup 
Anda hari ini 


Ternyata mujizat itu simple 
sekali, tidak seperti yang kupi- 
kir dulu. Aku baru menyadari 
bahwa semuanya terjadi kare- 
na iman dan kasih Tuhan ter- 
hadap jiwa-jiwa. (Anita- 
Taiwan) 


Persembahan dapat disalurkan 
melalui transfer ke rek: 

а/с: 072.047.777.7 

a/n: Festival Kuasa Allah 

BCA Tunjungan Center Surabaya 


Saya adalah orang biasa yang 
tidak mempunyai karunia me- 
nyembuhkan. Tetapi yang terja- 
di malam itu, Tuhan justru me- 
makai orang-orang biasa untuk 
melakukan pekerjaan yang 
Hub : info@fka.or.id, LUAR BIASA...dan kesembuhan- 
Lina (031 - 72330450) pun terjadi! Iman saya semakin 
dikuatkan bahwa bersama 
А Allah kita sanggup melal 


perkara yang ji 


к. 


Retreat Pendoa Sinode Сегеја Mawar Sharon 


Hea rt. 


rayer 


Bukit Doa Immanuel, 09-11 Agustus '07 


pembicara: Pendaftaran dimulai tgl 08-22 Juli '07 
Pst. Philip Mantofa, untuk informasi lebih lanjut hubungi 
Pdt. Judy Koesmanto, Dept. Doa di telp. 031-5451335 atau 


Pdt. Sumiati Supit CP: Ivone di telp 031-71687487 


10 


SJK 
p 


— 


hadirilah! 


rmation 


Mawar Sharon Women 


Rabu, 11.Juli.07 | 09.30 | 
R. Ibadah Utama 


pembicara: 


Ir. Andy Budi Janto Sutedja, M.Sc. 


Jumat, 13 Juli '07, 
R. Ibadah Utama, 
pk. 19.00 WIB 


bersam: 
Jeffrey S. Tjandra 


Jeffry S. Tjandra, atau lengkapnya Jeffry 
Stephanus Tjandra adalah seorang 
penyanyi rohani yang menyanyikan lagu - 
lagu rohani yang cukup terkenal seperti 
"Semua Baik", "Hati sebagai Hamba", 

dan lain sebagainya 


Bawalah jiwa-jiwa baru & 
ajaklah rekan-rekan Anda! 


Sabtu, 14 Juli 07 | 
pk. 10.00, 
Convention Hall 


Pat. Samuel Sle (Jakarta) 


Diadakan aksi 
Bakti Sosial 
Donor Darah pada: 


Minggu, 15 Juli '07 
pk. 09.00 - 13.00 


Bagi jemaat yang mau 
mendonorkan darahnya dapat 
mendaftar di counter 
informasi GMS dengan: 

Bpk. Steven 


pembicara: 


Ir. Andy Budi Janto Sutedja, M.Sc. 


la tercatat sebagai Resource Teacher di 
University of The Nations (Universitas milik 
YWAM International), General Director untuk 
Succes Motivation International yang 


berpusat di Texas, 


USA, menjabat sebagai 


Ketua Pendiri dari Yayasan Pusat 
Pengembangan M: 
Papua dan Christian 


Bukit Doa 
Imanuel 


Bus ke Bukit Doa Immanuel 
beroperasi setiap hari 

Selasa - Kamis - Sabtu. Bagi 
jemaat yang ingin berangkat 
diharap mendaftar terlebih 
dulu pada Ibu Sri di telp. 
031-5344424 (setiap hari 
kerja) Khusus hari Minggu 
dapatkan keterangan di Bagian 
Informasi. Terima kasih 

Tuhan memberkati, 


t dengan misi untuk 


International School. 


‹ 


" TESUMMIT 


pemberi 


Nikah 
Kudus 


Mohon Perhatian: 

Bagi pasangan yang akan 
mengikuti Pemberkatan 
Nikah Kudus harap 
mendaftar paling lambat 6 
bulan sebelumnya. 


INFORMASI: 
Bpk. SUTJIP 
di 031-545 1335 


emberkatan INI Kudus 
Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilangsungkan pemberkatan nikah antara: 


Rabu, 11 Juli 2007, Minggu, 15 Juli 2007, Minggu, 15 Juli 2007, 
Pk. 18:00 WIB Pk. 11:00 WIB Pk. 13:00 WIB 
RAYNOLD SUMARAW CENDY LESMANA SUWIRYO SUGENG HARTONO ALI 
Putra dr Bp. ОоМ Sumaraw Putra dr Bp. Nyoto Handoyo Suwiryo Putra dr Bp. Sugeharta Ali 
& Ibu Thresje Suatan & Ibu Madyana Suryohadi & Ibu Sie Eng Som 

SELVY SETYOWATI INDRAWATI YULIANA CHANDRA ELLIYANI 

Putri dr Bp. Ratio Arieswan S.N. Putri dr Bp.Wahyu Simyono Putri dr Bpk. Tjan Ay Lie 

& Ibu Suyatim & Ibu Bertha Wahyu Simyono & (Almjibu Sri Muljaningsih 


Senin-Selasa, 09-10 Juli '07, 

pk. 18.00 WIB, R. Ibadah Utama 

Senin, 09 Juli '0 ; 

Team A: Prince Of Peace II Team C: Cinta 

Team B: Aku ?! Team E: 3 raksasa 

Team D: The Highest Place Team G: Senar Tembaga 

Team F: Negeri Panik & Gembira Team H: Pengharapan dalam Keputusasaan 


Gembala 
Pdt. Jusuf Soetanto 


MY SPIRITUAL 


JOURNEY 


Kelas MSJ diadakan tgl 


08.97.07 
Salib Buana 
Ketua Kemas Sat. Barat 


4,5,11,12,18,19,25,26 Juli 2007 
analy Hwat setiap Rabu & Kamis 
Ketua Kemas Wil, Pusat - pk. 18.30 - 21.00 WIB 


di ruang kelas masing-masin 
15.07.07 £ 5 e 


Jemmy Tandoyo 
Ketua Kemas Sat Wiyung 


12 


jadwal ibadah mingguan f 
09 juli - 15 juli 2007 


09 | senin 10| selasa 11 | rabu 
Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk, 09.30-12.00 * Cempaka 181 di wilayah masing-masing Pk 09,30 • R. Ibadah Utama 
Informasi hubungi: Ibu Lina $. Pembicara: 
5346563, 3550710 Festival of Creativity Ir Andy Budi Janto Sutedja, M.Sc. 
—— Pk 1800 © R. Ibadah Utama с 
Pk. 18.00 • R. Ibadah Utama Pk. 18.15 • В. Ibadah Utama 
Pembicara: 


Ir. Andy Budi Janto Sutedja, M.Sc 


MAWAR SHARON JOURNEY 
Pk. 18.30-21.00 * kelas masing-masing 


12 | kamis 13| jumat 14 | sabtu 


MAWAR SHARON JOURNEY Doa Malam Spesial Doa Puasa 
Pk 18.30-21.00 * kelas masing-masing Pk. 19.00 « R. Ibadah Utama Pk. 10.00 * Convention Hall 
bersama Pembicara 
Jeffrey S. Tjandra Pdt, Samuel Sie (Jakarta) 
Doa Semalaman Ibadah Pro-M 
Pk. 23.00-05.00 * Convention Hall Pk 18.30 • А Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


POKOK DOA min 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


jadwal ibadah mingguan 


09 juli - 15 juli 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | РК. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Anaki Pk. 07.00 
Kebaktian Anak II Pk. 10.15 
Kebaktian Anak Ш Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
JI. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 

Keb. Remaja Pk. 13.00 
Keb. 

Keb, Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

Л. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur Il 

Keb, Umum + Anak Pk. 16.30 


Jl, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Апак Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb, Umum + Anak РК. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan 111 

Keb. Umum + Anak Pk, 16.30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 
Keb Pelajar (Fire Of God) Pk. 13.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No; 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum I + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II + Anak Рк. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 Jl, Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb. Отит ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk 10.00 
Keb. Pemuda Pk, 10.00 
Keb. EagleTeeens Рк 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


Jl. Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb, Umum + Anak Pk. 17,00 


JI. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10,00 
Keb. Umum-+Anak II Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Keb, Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb, Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb, Umum Pk. 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Реп. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum 1 &Pro-M Pk. 07.00 
Keb. Umum Il &Pro-M РК. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

Л. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak Il Pk, 17.00 


Л. Nusantara IV/CAE 

Jl. WR. Supratman 108 

Sekretariat: Л. WR. Supratman 10 В, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


| Satelit Yogyakarta 
Keb. Keluarga & Pro-M Pk 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb, Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk, 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdm. Antoni М. (08165430899) 


Sat. Salatiga “Double К” 
Keb. Umum | Pk, 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16,00 


Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 

Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R” 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU, Kebon Dalem 

Keb. Umum Pk, 17.00 
Keb. EagleKids Pk. 09.00 
Sek: Jl, Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 

Cp: Yohanes 081-325011600 


Sat. Bandung "Double Т” 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Ғауоиг Satellite - Jakarta 

Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum 1 Pk. 10.00 
Keb. Umum II (Youth) Pk, 16.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk, 16,30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Ср: Pdm. Joshua 081 340895599 


Satelit Tondano “HOR” 

Keb, Umum | Pk15,30 
Keb. Umum II Pk.18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano JI. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) Pk.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) РК.17.00 


RM, Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel) 

Sek : JI. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung “House of Glory" 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15,00 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.V 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp; Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb, Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Кер. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15,00 


Aula Toko "Americana" 
Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga Il 

Telp: 0431-371732 

Ср: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 
Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb, Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 
Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: J]. Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Keb. Umum 


Pk, 18.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl, Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place" 

Keb, Remaja Pk. 10.00 
Keb, Umum Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk, 16.00 
Gedung Mawar Sharon: 


Jl Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Ng Cun 0813-4223-2280 


Sat. Pontianak “City Harvest" 
Keb. Umum & Pro-M Pk 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 


JI, Suprapto 14 

Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon "Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb, Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


JI, Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat. Kota Benteng 

Keb. Umum Pk. 16.00 
Ср: Anita Latupeirissa 0931. 21487 


Sat. Masohi (МЇК Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan "Ratu Olivia” (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Л. M. С. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Bp, Leonardo 
Marpaung (081-343063803) 


Satelit Waipia (МІК Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Рк 17.00 


Jl, Brigjen В. Sumitro No, 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah) 


Sat. Elpaputih (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 09.00 
Sekretariat: Jl. Pohon Batu 7 Elpaputih, 
Lintas Seram ( Seram Barat, Maluku Tgh), 
CP: Fien Pauno, HP: 0852 4324 4485 
telp: 0914-21118 

Satelit Medan “MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 It.2, Л. Putri Hijau 20 
Keb, Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia +Mandarin) 


Keb, Umum 1 Pk. 10.45 
Keb, Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
LL Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak 11 Pk. 10.45 


115, Grand Liberty Restaurant, 

Jl, Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan, 
(061-4158717) 


jadwal ibadah mingguan / \ ) 


09 juli - 15 juli 2007 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb, Pemuda, Pelajar Pk, 1245 


Jl Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 


Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 
Sat. Timur “True Worshiper” 
Keb, Pelajar Pk, 10.00 
Sat. "King of Glory" 

Keb, Pelajar Pk. 12.30 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 

Sat. Timur “Harvest” 

Keb, Pekerja Pk, 07.30 
Keb, Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet Lt.3 JI. Manyar Kertoarjo 
Sat, Timur "Fire" 

Keb. Pemuda Pk, 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 
Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur “POP” 

Keb. Pelajar Pk, 12.30 
Л. Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit Selatan “Living Stone” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 
Satelit Sel. "City of Faith” 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb, Pemuda Pk, 10.00 - 12.00 
Keb, Pemuda Pk, 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 
Satelit Sel. “City of David” 
Keb, Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 
Sat. Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

JI. Palem Il, TD 34, Sidoarjo 

Sat. Timur “Apostolic” 

Keb. Pemuda Pk. 08:00 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Sat. Utr. “Gracious Satellite” 
Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja Il Pk. 15.00 
Sat. Utr. “River of Life" 

Keb, Anak (Arrow Generation)Pk, 07.30 


Keb, Pemuda Pk. 12.00 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 

Sat. Barat "Eagle" 

Keb,Pemuda Pk. 16.00 


JI. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


Gw erik of 


carried the cross nd raise again My боа MI 


533 3| AE 53 3 з 
You sent YourSon From heaven to earth delivered us its eternally heard 


—, cr Sp — п ag 8 
СЕЕ] 203 3743524134 3:455 31 
1 search for truth found was You Му бой ll onbe ever give my all 


aan Я ee ШР 
И a ЖЖ ЖООП, КУЛА) ays. 
Je-sus were living for Your name we'll never be ashamed of You Whooo 


EEE йй Жал eas 
Our praise In allwearetoday take take take it 


53| 
all take take take it all 


Bridge 


